WikipediA 


Bahasa Makedonia 


Bahasa Makedonia (MaKe/joHCKH) ialah bahasa Slavik 
selatan dengan sekitar 2 juta penutur di Makedonia, 
Yunani, Albania, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. 


Daftar isi 

Sejarah 

Abjad 

Kontroversi 
Ungkapan dasar 
Pranala luar 


Sejarah 


Dari akhir abad ke-16 bahasa Makedonia logat asli mulai 
muncul dalam tulisan, meski versi tertulis standar modern 
bahasa Makedonia hanya muncul pada 1945. Sejak itu 
banyak karya sastra telah diterbitkan dalam bahasa 
Makedonia. 

Bahasa Makedonia menjadi bahasa resmi Republik 
Makedonia pada tahun 1944. 


bahasa Makedonia 

MaKeflOHCKH 

Dituturkan di 

Makedonia, Serbia, 

Montenegro, Yunani, Albania 

Wilayah 

Balkan 

Penutur 

2 juta jiwa (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa Indo-Eropa 

bahasa 

bahasa Slavik 

bahasa Slavik Selatan 

Timur 

Makedonia 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Republik Makedonia 

Diatur oleh 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

mk 

ISO 639-2 

mac (B), mkd (T) 

ISO 639-3 

- 


Abjad 


Bahasa Makedonia ditulis dengan abjad Kiril Makedonia. 

Kontroversi 


Pemerintah Bulgaria menganggap bahasa Makedonia merupakan sebuah dialek bahasa Bulgaria dan nama 
ini sengaja diciptakan oleh Josip Broz Tito karena alasan politik. Sedangkan bangsa Yunani menganggap 
nama ini menghina sebab bahasa Makedonia yang 'asli' ialah bahasa Yunani yang dipergunakan di wilayah 
ini sebelum Kekaisaran Makedonia yang antara lain didirikan oleh Alexander Agung runtuh. 

Ungkapan dasar 


Logat Skopje 


! ** Bahasa Makedonia: MaKeflOHncKn /makedonski/ ! 

u — _______________________________________ — _______________________________________ — _______________________________________ —_i 


































■ ■ Halo: 3,qpaBO /zdravo/Terjemahan harfiah: sehat 

■ Selamat tinggal: npnjamo /priyatno/ 

■ Tolong: MO/iaM/molam/ 

■ Terima kasih: 6/iaroflapaivi /blagodaram/ 

■ Itu: to /to/ 

■ Berapa banyak?: KO/iKy? /kolku/ 

■ Bahasa Inggris: aHmucKn /angliski/ 

■ Ya: fla /da/ 

■ Tidak: He /ne/ 

■ Bersulang!: Ha3flpaBje! /nazdravye/ Terjemahan harfiah: semoga sehat! 

■ Maaf: h3bhhh /izvini/ 

■ Saya tidak mengerti: He pa36npaivi /ne razbiram/ 

■ Di manakah toilet?: Kafle e ToaneTOT? /kade e toaletot?/ 

Pranala luar 


■ (Inggris) Ethnologue.com (htt|i://www.ethnologue.com/sho 
w_language.asp?code=MKJ) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Makedonia 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Makedonia&oldid=16098375" 


Halaman ini terakhir diubah pada 27 Oktober 2019, pukul 10.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














